Iin 


SURAKARTA 


REMODERASI 
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : 
TANTANGAN IDEOLOGIS 


PROF. DR. TOTO Men SAG, M. A6. 


Pidato Pengukuhan Guru Besar 
Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam 
Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Tanggal 20 Februari 2020 


INSYITUJAGAMAYISYAMINEGERIISURAKARTA 
2020 


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 


Raden Mas Sand 


SURAKARTA — INDONESIA 


Tan 
SURAKARTA 
REMODERASI 


PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : 
TANTANGAN IDEOLOGIS 


Oleh: 
Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. 
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah 


Pidato Pengukuhan Guru Besar 
Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam 
Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Tanggal 20 Februari 2020 


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
2020 


DAFTAR ISI 


Perigaiitar PIA AO: wes oseseniaenssnn nama 
Peridahul uan mo aah hama 
Kecenderungan Baru Pendidikan Islam di Indonesia 
Tantangan Ideologis Lembaga Pendidikan Islam 
Remoderasi Pendidikan Islam.................iii..... 
KEsiAa pia OM monas mayan Maesa 
Daftar Pustaka am antam. 
Ucapati Teri KASN cocoooo.o.oo.o#WooWoiommx 


Biodata Penulis.........o..ooooWco Wc. mo Woo mo... 


Pengantar Pidato 


Assalamu'alaikum wr. wb. 


Yang Terhormat, Ketua Senat IAIN Surakarta beserta 
anggota, dan para guru besar, yang telah berusaha 
mengawal IAIN Surakarta untuk bertransformasi menjadi 
UIN Raden Mas Said Surakarta. 

Yang Terhormat, Rektor IAIN Surakarta, Prof. Dr. 
H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., para wakil rektor, para dekan 
dan wakil dekan, kepala biro, para kaprodi dan sekprodi, 
para pejabat struktural, serta para dosen dan tenaga 
kependidikan di Kampus Moderasi IAIN Surakarta. 

Yang Terhormat, para rektor perguruan tinggi, 
pejabat Kantor Kementerian Agama, pimpinan lembaga 
mitra, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan yang 
tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Yang saya hormati dan mulyakan, Emih saya, Ibu 
Hj. Halimah, yang telah berjuang untuk mengantarkan 
anak-anaknya agar menjadi manusia “terdidik”. Saudara- 
saudara saya, kakak dan adik, yang telah membuat 
keluarga ini "tetap bersatu", meskipun dipisahkan oleh 
jarak dan waktu. Juga bapak-ibu mertua saya, beserta 
adik-adik ipar saya, yang telah mengajarkan bagaimana 
menjalani hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. 


Yang tercinta, istri saya Nuning Hasanah, S.IP., M.IP., 
yang telah menginspirasi saya untuk terus menulis, dan 
anak-anak saya: Muhammad Faza Adzkiya Rahman, 


Muhammad Abgariya Fakhri, dan Muhammad Kaisa Faiz, 
yang hari-hari mereka menjadi bagian dari hidup saya 
yang sangat berarti. 

Yang saya mulyakan dan banggakan, para guru dan 
kyai saya: yang mengajari saya tetap menjadi “murid” dan 
“santri”, yang selalu belajar dan terus belajar sepanjang 
hayat. 


Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia! 

Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk 
menyampaikan pidato pengukuhan dengan tema 
“Remoderasi Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan 
Ideologis”. Saya berpendapat, tema ini sangat urgen untuk 
diangkat dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia 
saat ini, mengingat secara ideologis, pendidikan Islam 
di Indonesia kini sedang dihadapkan pada pertarungan 
ideologi yang dapat menjadi taruhan untuk menentukan 
arah dan kecenderungannya di masa depan. Munculnya 
lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta dengan 
karakter Islam transnasional telah membuat wajah Islam 
Indonesia sering dinilai para pengkaji, telah mengalami 
perubahan dan pergeseran wajah, dari “ramah” ke 
“marah”.' Tema ini menegaskan pentingnya kita untuk 
kembali ke wajah asli pendidikan Islam Indonesia yang 
moderat. Karena itu, remoderasi menjadi langkah 
ideologis yang harus diperjuangkan dan diperkuat 
oleh para pendidik Muslim moderat, sehingga menjadi 
manifesto pendidikan Islam Indonesia. 


"Istilah ini digunakan Ihsan Ali-Fauzi ketika meresensi buku 
suntingan Martin vanBruinessen berjudul Contemporary Development 
in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”. Lihat Ihsan 
Ali-Fauzi, “Dari “Islam Ramah” ke “Islam Marah"”?", Tempo, 27 
Oktober 2013, hlm. 68-70. 


Pendahuluan 


Sejak era Reformasi 1998, “moderasi” dan “moderat” 
menjadi tema yang mulai “mengindonesia", baik di 
kalangan ahli Indonesia (Indonesianis) ataupun kalangan 
ilmuwan Indonesia sendiri. Hal ini ditandai oleh baragam 
penerbitan, seminar, konferensi dan diskusi tentang 
keinginan untuk merajut kembali keberislaman di 
Indonesia yang ramah. Sejak peristiwa-peristiwa terorisme 
dan radikalisme menggejala di kawasan Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia, setiap negara di kawasan ini mulia 
“ngueh” akan ancaman kemanusiaan ini. Singapura 
misalnya, pada September 2003 mengadakan Konvensi 
Ulama dengan tema “Moderation in Islam" yang digagas 
oleh Persatuan Guru Agama Islam Singapura (PERGAS).? 
Demikian pula di Indonesia, tema yang sama, diangkat 
untuk pertama kalinya pada Oktober 2003 dalam The 
Jakarta International Conference dengan mengusung 
tema “Menuju Ummatan Wasaton dalam Menghadapi 
Radikalisme”. Konferensi yang dihadiri para ulama 
negara-negara ASEAN ini diselenggarakan atas inisiatif 
Muhammadiyah dan NU, yang kemudian menginspirasi 
lahirnya Center for Moderate Muslim (CMM).3 

Baru-baru ini, kita juga menyaksikan dua pidato 
pengukuhan Guru Besar yang tema utamanya adalah 


2Hasil konvensi ini dibukukan dalam PERGAS, Moderation 
in Islam in the Context of Muslim Community in Singapore 
(Singapore: PERGAS, 2004). 

3Nurul Badruttamam, “Dakwah Islam di Tengah Tantangan 
Globalisasi: Pemikiran dan Kontribusi Tarmizi Taher", dalam Hery 
Sucipto (ed.), Islam Mazhab Tengah: Persembahan 30 Tahun Tarmizi 
Taher (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 329-330. 


5 


tentang moderasi, yaitu oleh Prof. Haidar Nashir (Ketua 
PP Muhammadiyah) dengan judul “Moderasi Indonesia 
dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi”,4 dan oleh Prof. 
Abdul Mustagim (Wakil Rais Syuriah PCNU Bantul) dengan 
judul “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Magashidi sebagai 
Basis Moderasi Islam”. Dua pidato pengukuhan ini, yang 
kebetulan keduanya disampaikan oleh pengurus ormas 
Islam moderat terbesar di Indonesia, mengindikasikan 
bahwa Islam Indonesia saat ini perlu kembali ke wajah 
aslinya. Secara historis, Thomas W. Arnold memang 
pernah menggambarkan proses pengislaman Indonesia 
sebagai “peaceful missionary efforts to spread the faith 
of Islam during the last six hundred years”. Oleh karena 
itu, wajar kalau belakangan ini, tema moderasi menjadi 
konsen kelompok Islam moderat, termasuk Kementerian 
Agama yang telah merumuskan visi rencana strategisnya 
untuk 2020-2024 dengan rumusan: “Masyarakat Indonesia 
Taat Beragama, Moderat, Cerdas, dan Unggul". 


Instrumen penting dan strategis untuk kembali 
memoderasi Islam Indonesia adalah melalui jalur 
pendidikan. Jalur ini menjadi penting, karena menurut 
Sukarieh dan Tannock, dalam melawan terorisme dan 


4Haedar Nashir, “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: 
Perspektif Sosiologi” Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Sosiologi 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 12 Desember 2019. 

Abdul  Mustagim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir 
Magashidi sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato Pengukuhan Guru 
Besar Bidang Ulumul Gur'an di Hadapan Senat UIN Sunan Kalijaga 
pada 16 Desember 2019. 

SThomas W. Arnold, The Preaching of Islam: A History of the 
Propagation of the Muslim Faith (London: Constable & Company Ltd., 
1913), him. 300. 

"Tim Penyusun Kementerian Agama, Moderasi Beragama 
(Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm. 140. 


6 


radikalisme, tidak cukup bagi negara untuk fokus 
pada penangkapan individu yang melakukan tindakan 
kekerasan massal, melainkan juga diperlukan usaha 
antisipasi sebelum terjadinya tindakan kekerasan. Dalam 
konteks ini, negara dapat meminta bantuan semua 
lembaga masyarakat sipil, termasuk sekolah, perguruan 
tinggi, universitas, guru, dosen, pemuda dan pekerja sosial, 
untuk mencegah radikalisasi. Hal ini karena “education is 
a powerful weapon in countering radicalism" .? 
Lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti sekolah 
Islam, madrasah dan pesantren di Indonesia, karenanya, 
dapat memainkan sentral ini, terutama di tengah 
penyebaran paham dan ideologi Islam transnasional yang 
mengglobal. Menurut Woodward dkk., "teaching young 
people about the complexities of Islamic thought is one 
way to immunize them against radical propaganda”. Hal 
ini berarti, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam 
menangkal pemahaman Islam radikal. Namun sayangnya, 
sebagian besar negara, termasuk negara-negara di Asia 
Tenggara, telah melakukan konter-radikalisme ini dengan 
pendekatan politik melalui berbagai kebijakannya.” 
Sebenarnya, ada sisi lain yang bisa dilakukan masyarakat 
sipil untuk melakukan ini, yaitu melalui jalur pendidikan 


8Mayssoun Sukarieh dan Stuart Tannock, “The 
Deradicalisation of Education: Terror, Youth and the Assault 
on Learning,” Race & Class, Vol. 57, No. 4, 2016, him. 30-31. 


?Mlark Woodward, Inayah Rohmaniyah, Ali Amin, dan Diana 
Coleman, “Muslim Education, Celebrating Islam and Having Fun 
as Counter-radicalization Strategies in Indonesia,” Perspectives of 
Terrorism, Vol. 4, No. 4, 2010, hlm. 42. 

"Pankaj Jha, “Islamist Radicalism and Counter-radicalisation 
in Southeast Asia," India Guarterly: A Journal of International Affairs, 
Vol. 62, No. 4, 2006, him. 20-47. 


dengan pendekatan budaya, yang oleh Hasan disebut 
sebagai “population-centric strategy” ." 

Remaja usia sekolah memang sangat rentan terhadap 
doktrin dan pemahaman radikal yang diterimanya. 
Peluang ini telah dimanfaatkan oleh kelompok- 
kelompok ekstremis-radikal untuk mengindoktrinasi 
mereka ke dalam ideologi kemartiran (ideology of 
martyrdom), yaitu bahwa mati atas nama Islam akan 
memastikan mereka masuk surga. Unsur-unsur teologis 
seperti ini, yang mereka pelajari di lembaga-lembaga 
pendidikan, merupakan faktor utama di balik kesediaan 
mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok 
radikal, tentunya di samping juga kombinasi faktor 
sosial, politik, dan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, 
untuk membendung faktor utama radikalisasi generasi 
milenial ini, diperlukan penangkal terhadap radikalisme, 
yaitu bagaimana institusi pendidikan mengajarkan 
doktrin Islam moderat kepada mereka secara ideologis.” 
Pidato ini berasumsi bahwa pendidikan Islam adalah 
salah satu kunci untuk menghentikan, atau setidaknya 
memperlambat penyebaran ideologi ekstremis-radikal. 
Dengan menggunakan pendekatan budaya dalam konter- 
radikalisme, pendidikan Islam sejatinya merupakan sarana 
strategis untuk menyebarkan paham Islam moderat 
di kalangan generasi milenial, ketika sejak awal Islam 
Indonesia ini sudah moderat. 


"Noorhaidi Hasan, “Towards a Population-centric Strategy: 
the Indonesian Experience,” dalam Roel Meijer (ed.), Counter- 
terrorism Strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia (The 
Hague: Netherlands Institute of International Relations, 2012). 

?Lihat Dina Afrianty, “Islamic Education and Youth Extremism 
in Indonesia, Journal of Policing, Intelligence, and Counter-Terrorism, 
Vol. 7, No. 2, 2012, hlm, 134-146. 


Kecenderungan Baru Pendidikan Islam di Indonesia 


Islam Indonesia secara sosial, politik dan budaya, 
memiliki kekhasan yang berbeda dengan Islam di Timur 
Tengah, Asia Tengah, ataupun Islam di belahan dunia 
lainnya. Menurut Azra, Islam Indonesia itu berkarakter 
moderat dan akomodatif terhadap konteks lokal, sehingga 
dikesankan tidak kaku.8 Kekhasan ini terletak pada 
karakter keberagamaannya di dalam melakukan dialog 
intensif antara ajaran Islam dengan kondisi masyarakat 
setempat, sehingga melahirkan Islam Indonesia yang 
pada umumnya menganut paham Islam moderat. 


Kementerian Agama sejak awal secara gamblang 
mengambil posisi moderasi Islam ini bagi keberagamaan 
Islam Indonesia.” Posisi ini juga diperkuat oleh Majelis 
Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa visi MUI 
adalah mengembangkan ajaran Islam Wasathiyah.'s Akan 
tetapi, sejak memasuki era Reformasi, Islam Indonesia 
yang digambarkan sebagai “Islam with a smiling face” ,' 


3Azyumardi Azra, “Distinguishing Indonesian Islam: Some 
Lessons to Learn” dalam Jajat Burhanudin dan Kees van Dijk 
(eds.), Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), hlm. 63. 

“Jaja Zarkasyi dan Thobib Al-Asyhar (eds.), Radikalisme 
Agama & Tantangan Kebangsaan (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas 
Islam Kemenag RI, 2014), him. 65. 

"Masduki Baidlowi, “MUI dan Visi Islam Wasathiyah", Mimbar 
Ulama, Edisi 372, Februari 2016, hlm. 2. 

"8Azra menyebutnya sebagai “Islam with a smiling face” yang 
penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan 
modernitas, demokrasi, HAM dan kecenderungan-kecenderungan 
lain di dunia modern. Azyumardi Azra, “Bali and Southeast Asian 
Islam: Debunking the Myths” dalam Kumar Ramakrishna dan See 
Seng Tan (eds.), After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia 
(Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003), hlm. 45. 


9 


lambat-laun mulai berubah mengarah pada “wajah 
konservatisme”.7 Dalam banyak hal, kecenderungan 
conservative turn ini telah mulai mewujud dalam berbagai 
kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, termasuk di 
dalam tubuh Muhammadiyah yang notabene adalah 
ormas Islam moderat." 


Menariknya, perubahan ke arah konservatisme Islam 
terjadi juga dalam lembaga pendidikan Islam, semisal 
madrasah,sekolahlslamdanpesantren.Lembagamadrasah, 
yang menurut kajian Badan Litbang dan Diklat dinilai 
lebih moderat dibanding sekolah," kiranya hanya saat ini 
dimungkinkan terjadi pada madrasah negeri saja, bukan 
madrasah swasta. Penelitian Woodward menyebutkan 
bahwa di Indonesia saat ini sudah mulai ditemukan 
radical madrasahs, meski jumlahnya sedikit.22 Hal yang 
sama juga terjadi pada lembaga sekolah Islam. Sepanjang 
sejarahnya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia hanya 
mengenalsekolah, madrasah dan pesantren.” Akan tetapi, 


”BacaMartinvanBruinessen (ed.), ContemporaryDevelopment 
in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn” (Singapore: 
Institute of Southeast Asian Studies, 2013). 

8Din Wahid, “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia", 
Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 21, No. 2, 
2014, him. 388. 

9Silakan akses, “Penelitian Kemenag: Madrasah Lebih 
Moderat Dibanding Sekolah” dalam https://www.republika.co.id/ 
berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/29/po5mmk335-penelitian- 
kemenag-madrasah-lebih-moderat-dibanding-sekolah (diakses pada 
2 Agustus 2019). 

2Kathleen E. Woodward, “Indonesian Schools: Shaping the 
Future of Islam and Democracy in a Democratic Muslim Country", 
Journal of International Education and Leadership, Vol. 5, Issue 1, 
Spring 2015, hlm. 4. 

2|ihat misalnya Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, 
dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, alih bahasa 


10 


memasuki tahun 199go-an, muncul lembaga baru bernama 
«sekolah Islam». Sekolah model ini, menurut Azra, kini 
menjadi tantangan tersendiri bagi reformasi pendidikan 
Islam di Indonesia.2 Kajian Charlene Tan tentang tradisi 
edukatif bagi sekolah Islam di Indonesia menemukan 
bahwa di antara sekolah-sekolah Islam, terdapat sekolah 
Islam yang promote anti-government ideology, meskipun 
jumlahnya sedikit.3 Sementara lembaga pesantren 
yang dipandang sebagai miniatur Islam moderat di 
Indonesia, juga telah mengalami perubahan ke arah 
konservatisme Islam. Kajian Ritchey dan Muchtar dengan 
jelas menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia dewasa 
ini telah terpolakan dalam dua kategori, yaitu pesantren 
moderat dan pesantren konservatif. 

Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam di 
Indonesia, seperti madrasah, sekolah Islam dan pesantren, 
saat ini telah menjadi medan pertarungan ideologis yang 
mengarah ke konservatisme Islam. Meskipun Kementerian 
Agama telah mengeluarkan kebijakan kurikulum baru 


Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Jakarta: LP3ES, 1986). 

2Azyumardi Azra, “Reforms in Islamic Education: A Global 
Perspective Seen from the Indonesian Case”, dalam Charlene Tan (ed.), 
Reforms in Islamic Education: International Perspectives (London: 
Bloomsbury, 2014), him. 59-75. 

23Charlene Tan, “Educative Tradition and Islamic Schools in 
Indonesia”, Journal of Arabic and Islamic Studies, Vol. 14, 2014, hlm. 
47-62. 

24Syamsun Ni'am, “Pesantren: The Miniature of Moderate 
Islam in Indonesia", Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 
Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 111-134. 

25Jeff Ritchey dan Nurhaya Muchtar, “Indonesian Pesantren 
and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and 
Technology as Tools for Community Engagement”, Journal of Religion 
and Popular Culture, Vol. 26, No. 3, 2014, hlm. 323. 


11 


yang disebutnya «Kurikulum Islam Rahmatan lil "Al amin» 
(ISRA) sejak 2016, yang diberlakukan bagi madrasah, PAI 
di sekolah dan pesantren,? namun kebijakan ini belum 
implementatif di lapangan karena belum memiliki 
konsepsi yang jelas seperti apa Kurikulum ISRA itu.? 
Madrasah, sekolah dan pesantren yang sejak awal 
berdirinya di Indonesia dipandang sebagai lembaga 
yang berfungsi mengawal moderasi Islam, namun 
melihat kecenderungan-kecenderungan baru di atas, 
meniscayakan lembaga-lembaga ini perlu memperkuat 
eksistensinya dengan melakukan remoderasi. Remoderasi 
berarti kembali melakukan proses moderasi ketika pada 
awalnya sudah moderat dan mewujud di negara ini. 


Tantangan Ideologis Lembaga Pendidikan Islam 


Kecenderungan baru pendidikan Islam di atas, apabila 
dibiarkan, maka dapat menjadi ancaman serius bagi masa 
depan ideologi nasional berdasarkan Pancasila. Pada 
konteks ini, setelah melalui proses refleksi kritis, saya perlu 
merevisi buku saya (Pendidikan Berbasis Masyarakat : 
Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan) terbitan 
tahun 2012,2 dengan menambahkan satu bab lagi di edisi 
revisi tahun 2017.2 Pada terbitan 2012, saya menyatakan 


26Silakan akses, “2016, Madrasah & Pesantren akan Gunakan 
Kurikulum Rahmatan Lil Alamin” dalam http:/pendis.kemenag.go.id/ 
index.php?a-detilberita&id-7998#, online sejak 22-03-2016 (Diakses 
pada 4 Agustus 2019). 

27Lihat Toto Suharto dan Ja'far Assagaf, “Indonesianisasi 
Pendidikan Islam: Respons Madrasah Swasta terhadap Kebijakan 
Pendidikan Islam Moderat di Kabupaten Sukoharjo", Laporan 
Penelitian Kompetitif Kelompok, LP2M IAIN Surakarta, 2018. 

2Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara 
dan Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta: LKiS, 2012). 

2Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi 


12 


bahwa pendidikan berbasis masyarakat organik yang 
dikelola oleh masyarakat secara swasta, merupakan 
bagian dari proses demokratisasi pendidikan. Akan 
tetapi, setelah melalui berbagai riset yang saya lakukan 
(2013-2017), ditemukan bahwa lembaga pendidikan Islam 
swasta yang dikategorikan sebagai pendidikan berbasis 
masyarakat organik itu, dengan dalih demokrasi, telah 
mulai dijadikan sarana penyemai ideologi pendidikan Islam 
transnasional. Oleh karena itu, dalam edisi revisi 2017, saya 
menegaskan bahwa, melalui analisis ideologi, pendidikan 
berbasis masyarakat organik dengan kemandirian 
dan otonomi kebijakannya, dapat menjadi ancaman 
bagi keberlangsungan ideologi pendidikan nasional 
yang berdasarkan Pancasila. Pasal 2 UU Sisdiknas 2003 
menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”. Penjelasan pasal ini adalah 
bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu yang berakar pada 
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan 
demikian, sangat jelas bahwa ideologi Pancasila adalah 
ideologi yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di 
Indonesia, termasuk pendidikan Islam. 

Pendidikan berbasis masyarakat organik yang terlepas 
dari kepentingan pendidikan nasional, oleh karenanya 
dapat menjadi “gangguan” dan “batu sandungan” 
bagi keberlangsungan ideologi Pancasila, sebab secara 
ideologis, pendidikan berbasis masyarakat organik 


Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan, Edisi Revisi (Yogyakarta: 
LKiS, 2017). 


13 


sangat dimungkinkan memiliki ideologi tersendiri yang 
berbeda dengan ideologi Pancasila. Saya menemukan 
bahwa pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini memang 
telah terfragmentasi dalam beragam ideologi. Lembaga 
pendidikan di bawah naungan pemerintah, baik berupa 
madrasahnegeriataupunsekolahnegeri, memilikiideologi 
yang jelas, yaitu ideologi negara berdasarkan Pancasila. 
Lain halnya dengan lembaga pendidikan swasta yang 
dikelola oleh suatu organisasi atau yayasan tertentu, maka 
ideologi pendidikannya mengikuti ideologi organisasi 
atau yayasan tersebut. Dalam konteks ini, lembaga 
pendidikan swasta tak jarang menjadi agen atau penyemai 
ideologi dari suatu organisasi atau yayasan induknya.2 
Pada konteks inilah mengapa saya memandang bahwa 
pendidikan berbasis masyarakat organik, khususnya 
lembaga pendidikan Islam yang memiliki jaringan Islam 
transnasional, dimungkinkan dapat menjadi “ancaman” 
bagi keberlangsungan ideologi Pancasila. 

Bagaimana menyikapi keberadaan pendidikan 
berbasis masyarakat organik yang berasal dari lembaga 
pendidikan transnasional, atau sebut saja dengan istilah 
pendidikan berbasis masyarakat organik transnasional? 
Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja dilematis. Satu sisi, 
pendidikan berbasis masyarakat organik keberadaannya 
dilakukan dalam rangka demokratisasi pendidikan, 
agar pendidikan lepas dari kungkungan dan belenggu 
pemerintah. Tetapi pada sisi lain, pendidikan berbasis 
masyarakat organik transnasional juga dapat menjadi 


32Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan 
NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia", Islamica: 
Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9g, No. 1, September 2014, him. 87. 


14 


gangguan dan ancaman bagi keberadaan ideologi 
pendidikan Pancasila. 

Untuk itu, upaya akademik-kompromi yang dapat 
dilakukan adalah dengan penggunaan analisis ideologi 
terhadap pendidikan berbasis masyarakat organik 
transnasional. Ketika pemerintah menerapkan delapan 
standar pendidikan bagi pendidikan berbasis masyarakat 
organik transnasional, maka hal ini dinilai a-demokratis, 
karena lembaga ini akan menjadi pendidikan berbasis 
masyarakat dengan kategori tradisional, bukan organik, 
sebab menjadi deputi kepentingan pemerintah, 
bukan menjadi deputi masyarakat yang merupakan 
empunya pendidikan. 

Oleh karena itu, langkah yang terbaik adalah 
menerapkan analisis ideologi terhadap pendidikan 
berbasis masyarakat organik transnasional ini, yaitu 
dengan mengkaji secara ideologis mengenai tujuan 
pendidikannya, kurikulum pendidikannya, dan kurikulum 
tersembunyinya. Analisis ideologi atas Lembaga 
pendidikan berbasis masyarakat organik transnasional 
ini akan membuat pendidikan berbasis masyarakat 
organik tetap menjadi organik, dan pada sisi yang lain 
pun ideologi pendidikan nasional dapat dipertahankan 
keberlangsungannya.? 

Melalui analisis ideologi, saya telah menunjukkan 
bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam transnasional 
di Indonesia memiliki ideologi tersembunyi di balik 
penyelenggaran pendidikannya. Nuansa-nuansa 
ideologis di dalam proses pendidikan ini merupakan 


3Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi 
Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan, Edisi Revisi (Yogyakarta: 
LKIS, 2017), hlm. 162-163. 


15 


bagian dari upaya-upaya gerakan Salafi non-politik 
untuk menyemaikan ideologinya ke semua negara. Di 
lembaga pendidikan yang dikelolanya, gerakan ini lebih 
mengedepankan pembelajaran pada aspek ideologis 
melalui apa yang disebut hidden transcript, yaitu adanya 
agenda tersembunyi dalam rangka pembentukan negara 
Islam dan penerapan syariah. Ketika ini terjadi, maka 
pendidikan model ini dapat menimbulkan ancaman 
bagi tatanan demokrasi global, termasuk di Indonesia. 
Ideologi Salafi global memang menyebar secara samar 
melalui lembaga pendidikan ke negara-negara Muslim. 
Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku radikalisme 
global dan terorisme adalah mereka yang merupakan 
lulusan dari sekolah model Salafi ini. Dalam suasana 
bebas dan demokratis di era pasca-Suharto, kaum Islamis 
menunggang kegagalan Orde Baru untuk menolak 
Pancasila. Oleh karena itu, ketika jelas bahwa Indonesia 
pasca-Suharto sedang mengalami kebangkitan ketaatan 
Islam, ada kekhawatiran bahwa pembentukan negara 
berbasis Syariah hanya masalah waktu saja, meskipun 
sebagian besar orang Indonesia mendukung pihak yang 
berkomitmen pada Pancasila Indonesia.?? 

Hal yang sama juga terjadi di sebagian kecil madrasah 
swasta di Indonesia. Melalui analisis ideologi, saya telah 
menemukan adanya beberapa madrasah swasta yang 
memiliki jaringan ideologis yang kuat dengan gerakan 
salafi global. Madrasah-madrasah ini secara samar 
menerima Pancasila. Pancasila diterimanya hanya sebagai 
bentuk tagiyyah, agar proses pembelajaran dapat terus 


32Toto Suharto “Transnational Islamic Education in Indonesia: 
An Ideological Perspective”, Contemporary Islam, Vol. 12, No. 2, 2018, 
hlm. 101-122. 


16 


berlangsung. Bahkan tak jarang madrasah ini menolak 
mata pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
yang itu memuat materi ajar doktrin Pancasila.3 Dalam 
konteks ini, saya menyarankan pentingnya penguatan 
moderasi madrasah swasta, agar Pancasila dapat dihayati 
dan diamalkan oleh warga madrasah, termasuk madrasah 
swasta. Hal ini karena salafisasi madrasah sudah mulai 
terjadi di sebagian madrasah swasta. 

Lebih menarik lagi, salafisasi pendidikan Islam di 
Indonesia tidak hanya berlangsung dalam pembelajaran 
intrakurikuler dan kokurikuler saja. Pembelajaran 
ekstrakuriler pun telah dijadikan sarana strategis bagi 
penyebaran ideologi Islam transnasional. Riset saya telah 
menunjukkan bahwa Pramuka, yang menurut banyak 
kajian dan survei24 memiliki daya tahan signifikan terkait 
toleransi agama dan nasionalisme, justeru Pramuka 
di sebagian sekolah Islam transnasional menunjukkan 
hal lain, sehingga muncul penilaian bahwa ideologi 
ekstremisme juga sudah mulai menyusup ke pendidikan 
Pramuka, sehingga menjadi keprihatinan banyak orang. 
Hal ini karena ditemukan bahwa materi keislaman dalam 
kurikulum Pramuka sekolah Islam transnasional telah 
mengarah pada Salafisasi Pramuka. Dimensi religiositas 


33Toto Suharto dan Ja'far Assagaf, “Indonesianisasi Pendidikan 
Islam: Respons Madrasah Swasta terhadap Kebijakan Pendidikan Islam 
Moderat di Kabupaten Sukoharjo”, Laporan Penelitian Kompetitif 
Kelompok, LP2M IAIN Surakarta, 2018. 

34Lihat misalnya hasil survei oleh PIEC Universitas Paramadina, 
“Revitalisasi Pramuka & Karang Taruna dalam Rangka Menangkal 
Ekstrimisme-Kekerasan", Brief Policy Series, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 5. 

35Suratno, "Old Wine in the New Bottle: Revitalisasi Karang 
Taruna dan Pramuka untuk Menangkal Ekstremisme-Kekerasan", 
Convey Report, Vol. 1, No. 7, 2018, hlm. 4-5. 


17 


yang diajarkan di dalam pendidikan Pramuka telah 
mengarah pada “Syariahisasi Pramuka", baik dalam 
bentuk “Ouranisasi Pramuka" atau “Arabisasi Pramuka". 
Bahkan di sini telah terjadi sinergi ideologis antara 
Pramuka Salafi-Arab Saudi dengan Pramuka Salafi-Mesir, 
karena ada titik simpul yang dimiliki keduanya, yaitu 
doktrin dan paham Salafisme, yang membuat anggota 
Pramuka tak jarang berpikiran dan bertindak eksklusif, 
sebagaimana eksklusfitas ideologi Salafisme itu sendiri. 
Hal ini mengindikasikan bahwa Pramuka sudah menjadi 
ajang pertarungan ideologis dalam konteks Islam 
Indonesia.2 Oleh karena itu, saya merekomendasikan 
perlu kebijakan afirmatif dari pemerintah terhadap 
Pramuka sekolah Islam transnasional dengan memperkuat 
wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Walaupun 
Pramuka sekolah Islam transnasional masih mendukung 
ideologi nasional berdasarkan Pancasila, tetapi pada 
saat yang sama, Salafisasi Pramuka terus berlangsung 
secara ideologis. 


Remoderasi Pendidikan Islam 


Tantangan-tantangan ideologis di atas seyogyanya 
menjadi modal ideologis bagi kelompok Islam moderat 
untuk lebih serius memperkuat pendidikan Islam di 
Indonesia dengan melakukan remoderasi. Penguatan 
kembali Islam moderat ini penting untuk keberlanjutan 
NKRI berdasarkan Pancasila. Banyak riset menyebutkan 
bahwa Muhamamdiyah dan NU adalah ormas Islam 


3Toto Suharto, Hafidah dan Muhammad Zaenuri, “Pramuka 
dan Religiositas Islam: Analisis Muatan Materi Keislaman pada 
Kurikulum Pramuka di Sekolah Islam Transnasional”, Laporan Hasil 
Penelitian, LP2M IAIN Surakarta, 2019. 


18 


moderat.” Watak moderasi Muhammadiyah dan NU ini 
misalnya tampak dari gagasan moderasi pendidikan Islam 
yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pendidikan 
yang dikeluarkannya. 


Namun sayangnya, untuk konteks Solo Raya misalnya, 
lembaga pendidikan yang dikelola kedua lembaga ormas 
Islam moderat ini tidak mampu untuk membendung 
arus penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme. 
Kajian Kami menemukan bahwa lembaga pendidikan 
Muhammadiyah dan NU, walaupun sangat ideologis 
karena penyelenggaraan pendidikannya bersumber pada 
ideologi Islam moderat, kedua lembaga Pendidikan ini 
telah berkontestasi dengan lembaga pendidikan lain yang 
ideologinya berbeda dan tidak moderat. Untuk konteks 
Solo Raya yang rawan dengan tindakan radikalisme dan 
terorisme, kedua lembaga pendidikan ini dipandang 
belum cukup kuat untuk melakukan kontestasi dan 
sekaligus konter terhadap ideologi lain yang tidak 
moderat. Diakui memang bahwa lembaga pendidikan 


3Lihat misalnya Ahmad Najib Burhani, “Pluralism, Liberalism 
and Islamism: Religious Outlook of the Muhammadiyah Islamic 
Movement in Indonesia. Tesis Master, Faculty of Humanities, University 
of Manchester, 2007: Ahmad Najib Burhani “Al-Tawassuth wa-l 
'tidal: the NU and Moderatism in Indonesian Islam." Asian Journal 
of Social Science, Vol. 40, No. 5-6, 2012, him, 564-581: Muhamad 
Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia", 
dalam Rizal Sukma dan Clara Joewono (eds.), Islamic Thoughts and 
Movements in Contemporary Indonesia (Jakarta: Center for Strategic 
and International Studies, 2007), hlm. 195-236: dan Masdar Hilmy, 
“Whither Indonesia's Islamic Moderatism? a Reexamination on the 
Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." Journal of Indonesian 
Islam, Vol. 7, No. 1, 2013, him. 24-48. 

38Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan 
NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia", Islamica: 
Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9g, No. 1, 2014, hlm. 81-109 


19 


Muhammadiyah tersebar di seluruh wilayah Solo Raya, 
sementara lembaga pendidikan NU hanya yang tersebar 
di beberapa kapupaten saja. Namun demikian, dengan 
watak Muhammadiyah yang lebih berjuang pada ranah 
defensive, yaitu lebih fokus pada konsolidasi internal 
dalam pembinaan ideologinya, hal ini membuat lembaga 
pendidikan Muhammadiyah dikesankan “tidak begitu 
peduli” dengan lembaga pendidikan lain yang ideologinya 
tidak moderat. Sementara NU, meskipun berjuang dalam 
ranah offensive, karena jumlah warganya merupakan 
mayoritas untuk konteks Solo Raya, tapi dengan jumlah 
pendidikan yang terbatas, kondisi ini menjadi kendala 
bagi lembaga pendidikan NU ketika berkontestasi 
dengan lembaga pendidikan lain yang ideologinya 
tidak moderat. 

Pertanyaan pentingnya, bagaimana remoderasi 
pendidikan Islam ini dilakukan? Pada 2017, saya menulis 
tentang Indonesianisasi Islam melalu lembaga pendidikan 
Islam. Dengan kerangka ideologisasi pendidikan dari 
Gerald L. Gutek,4 saya menawarkan kembali memoderasi 
pendidikan Islam melalui tiga hal. 


39Ja'far Assagaf, Toto Suharto dan Suparmin, “Pendidikan 
Islam Moderat di Indonesia: Analisis Ideologi atas Lembaga Pendidikan 
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Wilayah Surakarta”, Laporan 
Penelitian Kompetitif Kolektif, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 
Kemenag RI, 2015. 

“Gerald L. Gutek, Philosophical and Ideological Perspectives 
on Education, (New Jersey: Pentice-Hal, 1988), hlm. 160-162. 

“Lihat selengkapnya Toto Suharto, “Indonesianisasi Islam: 
Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di 
Indonesia", Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 17, No.1, 2017, hlm. 
155-178. 


20 


Pertama: Merumuskan Tujuan Pendidikan Islam Moderat 

Tujuan merupakan komponen pendidikan 
yang sangat filosofis-ideologis. Semua pelaksanaan 
pendidikan pada intinya diarahkan pada pencapaian 
tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dirumuskan 
dengan memperhatikan konsep dan filsafat “baik”, 
dalam arti etiket (adab-sopan santun), conduct (prilaku 
terpuji), virtues (watak terpuji), practical values, dan 
living values. Lembaga pendidikan Islam secara ideologis 
dapat menginstalkan konsep “baik” ini ke dalam tujuan 
pendidikannya, sehingga menghasilkan rumusan tujuan 
pendidikan Islam moderat. Tujuan " baik” pendidikan Islam 
moderat paling tidak memuat empat hal, yaitu: komitmen 
kebangsaan: toleransi: anti-kekerasan: dan akomodatif 
terhadap kebudayaan lokal. Keempat tujuan baik ini 
harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi 
cerminan bagi keberhasilan sebuah lembaga pendidikan 
Islam moderat. 


Kedua: Merancang Kurikulum Pendidikan Islam Moderat 
Konten dan muatan kurikulum menjadi aspek penting 
dalam instalasi ideologi Islam moderat. Dewasa ini materi 
ajar pendidikan Islam tersebar bukan hanya dalam bentuk 
cetak, tapi juga digital. Lembaga pendidikan Islam harus 
mampu memilah dan memfilter mana materi ajar yang 
memuat ideologi Islam moderat dan mana yang bukan, 
sehinggamelahirkan kurikulum pendidikan Islam moderat. 
Hal ini penting, karena kelompok Islam transnasional yang 
anti-Pancasila sudah melakukan penyebaran ideologinya 
melalui penerbitan dan penerjemahan karya-karya yang 
sesuai ideologinya ke dalam bahasa Indonesia. Demikian 


2Tim Penyusun Kementerian Agama, Moderasi Beragama, 
hlm. 43. 


21 


juga 


mereka telah mengonlinekan ajaran-ajaran 


ideologisnya berupa bahan digital, yang tersebar dalam 
situs-situs internetnya. Muatan kurikulum Islam moderat 
sejatinya mengandung dua belas pemahaman Islam 
moderat,2 yaitu: 


No Indikator Pemahaman Islam Moderat 
Pemahaman bahwa dalam mengamalkan ajaran Islam 
1. | perlu berperilaku normal, tidak meremehkan dan tidak 
juga mempersulit. 
: Pemahaman bahwa Islam adalah agama yang toleran 
“| terhadap perbedaan pendapat. 
Pemahaman bahwa rukun terhadap pendapat yang 
3. berbeda adalah bagian dari ajaran Islam. 
Pemahaman bahwa Islam memiliki pandangan yang 
ss kooperatif terhadap perbedaan pendapat. 
Pemahaman bahwa Islam adalah agama yang tidak 
5 menotolerir kekerasan. 
Pemahaman bahwa Islam memprioritaskan dialog 
6. : 
dalam menyelesaikan pandangan yang berbeda. 
Pemahaman bahwa Islam adalah agama yang 
7 menghargai modernitas untuk kemaslahatan umat. 
Pemahaman bahwa Islam mengandung paham 
8. | : 
demokrasi yang mengandung maslahat bagi umat. 
Pemahaman bahwa Islam adalah agama yang 
9. menjunjung tinggi HAM. 
i0 Pemahaman bahwa Islam menganjurkan umatnya 
" Juntuk berpikir rasional berdasarkan wahyu. 


3Lihat Toto Suharto, “Tingkat Pemahaman Islam Moderat 


Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Surakarta” Laporan Penelitian Kompetitif 
Individual, LP2M IAIN Surakarta, 2017. 


22 


Pemahaman bahwa dalam menafsirkan teks-teks al- 
11. | Our'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam perlu 
penafsiran yang bersifat kontekstual. 


Pemahaman bahwa Islam mementingkan penggunaan 
12. | ijtihad dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di 
dalam al-Our'an atau Sunnah 


Dalam konteks itu, perancang kurikulum pendidikan 
Islam moderat, perlu memiliki kemampuan dan keluasan 
wawasan untuk menyaring materi ajar Islam yang 
moderat dan yang tidak moderat, sehingga tidak masuk 
dalam rancangan kurikulumnya, termasuk penyusunan 
buku ajarnya untuk peserta didik. 


Ketiga: Menginternalisasikan Islam Moderat dalam Kurikulum 
Tersembunyi 

Kurikulum tersembunyi sering diartikan sebagai 
norma-norma dan nilai-nilai yang diajarkan lembaga 
pendidikan kepada peserta didik secara implisit, tidak 
tertulis dalam dokumen kurikulum. Akan tetapi, 
kurikulum jenis ini sangat efektif dalam membentuk 
watak dan kepribadian peserta didik. Dalam kaitan ini, 
norma dan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan harus 
dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran 
pendidikan Islam moderat, baik melalui proses 
intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikulernya. 
Artinya, karakter peserta didik seperti apa yang ingin 
dibentuk, tergantung pada kurikulum tersembunyi yang 
diinstalkan oleh lembaga pendidikan. Nilai-nilai Islam 
moderat, yang berasal dari dua belas pemahaman di atas, 
kiranya dapat diinternalisasikan dalam proses pendidikan, 
karena merupakan abstraksi dari paham Islam moderat 
yang menjadi karakter Islam Indonesia. 


23 


Kesimpulan 


Pidato ini sejatinya menyiratkan bahwa Islam 
Indonesia saat ini sedang berada dalam pergulatan 
ideologis antara kelompok indigenous Islam Indonesia 
yang memandang pentingnya “Indonesianisasi Islam", 
dengan kelompok non- indigenous Islam Indonesia yang 
memandang perlunya “Islamisasi Indonesia” melalui 
jaringan transnasionalnya secara global. Menariknya, 
pergulatan ideologis ini sedang dan terus berlangsung 
dalam ranah pendidikan Islam, sebagai bagian dari sistem 
pendidikan nasional Indonesia. 

Karena pendidikan yang menjadi ranah pergulatan, 
maka aspek ideologi penting untuk dijadikan sebagai 
pisau analisis. Sebuah lembaga pendidikan, apapun 
bentuk dan jenisnya, tidak lepas dari ideologi yang 
mendasarinya. Ideologi inilah yang menjadi the belief 
system bagipenyelenggaraan pendidikan. Analisisideologi 
kiranya dapat membongkar dan mendedah fungsi- 
fungsi pendidikan, mengingat setiap sistem pendidikan 
sesungguhnnya menyembunyikan ideologi tertentu 
dalam rangka reproduksi budaya.4 Bahkan ketika sebuah 
kebijakan pendidikan dirumuskanpun, ideologi menjadi 
dasar bagi filsafat pendidikan yang dibangunnya. Diakui 
Richard Pratte, "ideology is an indispensable tool for 
organizing thought and marshalling action on a particular 
agenda”.48 Dalam konteks ini, ketika NKRI merumuskan 
kebijakan pendidikannya, maka filsafat pendidikan yang 


“Michael W. Apple, Ideology dan Curriculum (New York: 


45Gerald L. Gutek, Philosophical and Ideological, hlm. 163. 
“Richard Pratte, Ideology and Education (New York: David 
McKay Company, inc., 1977), hlm. 295. 


24 


dibangunnya harus berdasarkan pada ideologi negara 
yang berdasarkan Pancasila. 

Ideologi pendidikanIndonesiaberdasarkanPancasila 
itu kini mulai dipertaruhkan dengan kehadiran gerakan 
Islam transnasional yang umumnya memiliki ideologi 
berbeda. Ideologi Islam transnasional ini ditanamkan 
secara halus dan samar melalui lembaga pendidikannya, 
baik madrasah, sekolah Islam ataupun pesantren. Apabila 
kondisi ini dibiarkan, maka hanya masalah waktu, 
ketika lembaga-lembaga ini bekerja secara sinergi dan 
simultan, untuk merubah ideologi negara. Untuk itu, 
saya menawarkan gagasan remoderasi pendidikan Islam 
terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di 
Indonesia. "The knowledge conveyed by schools reflects 
the principles of the dominant group” .4 Oleh karena itu, 
negarasebagaikelasdominan, dapatmenggunakan proses 
remoderasi ini dengan dalih ideologis, melalui berbagai 
kebijakannya yang implementatif. Pengetahuan tentang 
Islam moderat ini dapat diinstalkan kepada peserta 
didik sehingga menjadi official knowledge. Keberhasilan 
remoderasi pendidikan Islam ini ke depannya dapat 
menentukan arah Islam Indonesia. 


4Howard A. Ozmon dan Samuel M. Craver, Philosophical 
Foundation of Education (New Jersey: Prentice-Hall, inc. 1995), hlm. 343. 


25 


Daftar Pustaka 


“2016, Madrasah & Pesantren akan Gunakan 
Kurikulum Rahmatan Lil Alamin” dalam http://pendis. 
kemenag.go.id/index.php?a-—detilberita&id-7998#, 
online sejak 22-03-2016, diakses pada 4 Agustus 2019. 

“Penelitian Kemenag: Madrasah Lebih Moderat Dibanding 
Sekolah” dalam https://www.republika.co.id/berita/ 
dunia-islam/islam-nusantara/17/11/29/po5mmk335- 
penelitian-kemenag-madrasah-lebih-moderat- 
dibanding-sekolah, diakses pada 2 Agustus 2019. 

Afrianty, Dina. “Islamic Education and Youth Extremism 
in Indonesia, Journal of Policing, Intelligence, and 
Counter-Terrorism, Vol. 7, No. 2, 2012. 

Ali, Muhamad. “Moderate Islam Movement in 
Contemporary Indonesia”, dalam Rizal Sukma 
dan Clara Joewono (eds.), Islamic Thoughts and 
Movements in Contemporary Indonesia. Jakarta: 
Center for Strategic and International Studies, 2007. 

Ali-Fauzi, Ihsan. “Dari "Islam Ramah' ke 'Islam Marah'?", 
Tempo, 27 Oktober 2013. 

Apple, Michael W. Ideology dan Curriculum. New York: 
RoutledgeFalmer, 2004. 

Arnold, Thomas W. The Preaching of Islam: A History of the 
Propagation of the Muslim Faith. London: Constable 
& Company Ltd., 1913. 

Assagaf, Ja'far: Suharto, Toto dan Suparmin. “Pendidikan 


26 


Islam Moderat di Indonesia: Analisis Ideologi atas 
Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama di Wilayah Surakarta", Laporan Penelitian 
Kompetitif Kolektif, Direktorat Pendidikan Tinggi 
Islam Kemenag RI, 2015. 

Azra,  Azyumardi. “Bali and Southeast Asian 
Islam: Debunking the Myths” dalam Kumar 
Ramakrishna dan See Seng Tan (eds.), After Bali: The 
Threat of Terrorism in Southeast Asia. Singapore: 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003. 


Azra, Azyumardi. “Distinguishing Indonesian Islam: Some 
Lessons to Learn” dalam Jajat Burhanudin dan 
Kees van Dijk (eds.), Islam in Indonesia: Contrasting 
Images and Interpretations. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2013. 

Azra, Azyumardi. “Reforms in Islamic Education: A 
Global Perspective Seen from the Indonesian 
Case”, dalam Charlene Tan (ed.), Reforms in Islamic 
Education: International Perspectives. London: 
Bloomsbury, 2014. 

Badruttamam, Nurul. “Dakwah Islam di Tengah Tantangan 
Globalisasi: Pemikiran dan Kontribusi Tarmizi Taher", 
dalam Hery Sucipto (ed.), Islam Mazhab Tengah: 
Persembahan 370 Tahun Tarmizi Taher. Jakarta: 
Grafindo Khazanah Ilmu, 2007. 

Baidlowi, Masduki. “MUI dan Visi Islam Wasathiyah", 
Mimbar Ulama, Edisi 372, Februari 2016. 

Burhani, Ahmad Najib. “Pluralism, Liberalism and 
Islamism: Religious Outlook of the Muhammadiyah 
Islamic Movement in Indonesia. Tesis Master, Faculty 


27 


of Humanities, University of Manchester, 2007. 


Burhani, Ahmad Najib. “Al-Tawassuth wa-l I'tidal: the NU 
and Moderatism in Indonesian Islam", Asian Journal 
of Social Science, Vol. 40, No. 5-6, 2012 


Gutek, Gerald L. Philosophical and Ideological Perspectives 
on Education. New Jersey: Pentice-Hal, 1988. 

Hasan, Noorhaidi. “Towards a Population centric Strategy: 
the Indonesian Experience,” dalam Roel Meijer (ed.), 
Counter-terrorism Strategies in Indonesia, Algeria 
and Saudi Arabia. The Hague: Netherlands Institute 
of International Relations, 2012. 


Hilmy, Masdar. “Whither Indonesia's Islamic Moderatism? 
A Reexamination on the Moderate Vision of 
Muhammadiyah and NU", Journal of Indonesian 
Islam, Vol. 7, No. 1, 2013. 


Jha, Pankaj. “IslamistRadicalism and Counter-radicalisation 
in Southeast Asia,” India Guarterly: A Journal of 
International Affairs, Vol. 62, No. 4, 2006. 


Mustagim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir 
Magashidi sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Gur'an, UIN 
Sunan Kalijaga, 16 Desember 2019. 


Nashir, Haedar. “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: 
Perspektif Sosiologi” Pidato Pengukuhan Guru 
Besar Bidang Sosiologi, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, 12 Desember 2019. 


Ni'am, Syamsun. “Pesantren: The Miniature of Moderate 
Islam in Indonesia”, Indonesian Journal of Islam and 
Muslim Societies, Vol. 5, No. 1, 2015. 


28 


Ozmon, Howard A. dan Craver, Samuel M. Philosophical 
Foundation of Education. New Jersey: Prentice-Hall, 
inc. 1995. 

PERGAS. Moderation in Islam in the Context of Muslim 
Community in Singapore. Singapore: PERGAS, 2004. 

PIEC Universitas Paramadina. “Revitalisasi Pramuka 
& Karang Taruna dalam Rangka Menangkal 
Ekstrimisme-Kekerasan", Brief Policy Series, Vol. 13, 
No. 1, 2018. 


Pratte, Richard. Ideology and Education. New York: David 
McKay Company, inc., 1977. 

Ritchey, Jeff dan Muchtar, Nurhaya. “Indonesian Pesantren 
and Community Social Change: Moderate Islam's Use 
of Media and Technology as Tools for Community 
Engagement”, Journal of Religion and Popular 
Culture, Vol. 26, No. 3, 2014. 

Steenbrink, Karel A. Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: 
Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, alih bahasa 
Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Jakarta: 
LP3ES, 1986. 

Suharto, Toto dan Assagaf, Ja'far. “Indonesianisasi 
Pendidikan Islam: Respons Madrasah Swasta 
terhadap Kebijakan Pendidikan Islam Moderat 
di Kabupaten Sukoharjo”, Laporan Penelitian 
Kompetitif Kelompok, LP2M IAIN Surakarta, 2018. 


Suharto, Toto. “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah 
dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di 
Indonesia", Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, 
No. 1, September 2014. 


Suharto, Toto. “Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam 


29 


Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di 
Indonesia”, Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 17, 
No. 1, 2017. 


Suharto, Toto. “Tingkat Pemahaman Islam Moderat 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta" 
Laporan Penelitian Kompetitif Individual, LP2M IAIN 
Surakarta, 2017. 


Suharto, Toto. “Transnational Islamic Education in 
Indonesia: Anldeological Perspective”, Contemporary 
Islam, Vol. 12, No. 2, 2018. 


Suharto, Toto. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi 
Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan. 
Yogyakarta: LKIiS, 2012. 


Suharto, Toto. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi 
Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan, Edisi 
Revisi. Yogyakarta: LKiS, 2017. 


Suharto, Toto: Hafidah: dan Zaenuri, Muhammad. 
“Pramuka dan Religiositas Islam: Analisis Muatan 
Materi Keislaman pada Kurikulum Pramuka di Sekolah 
Islam Transnasional", Laporan Hasil Penelitian, LP2M 
IAIN Surakarta, 2019. 

Sukarieh, Mayssoun dan Tannock, Stuart. “The 
Deradicalisation of Education: Terror, Youth and the 
Assault on Learning,” Race & Class, Vol. 57, No. 4, 
2016. 

Suratno. “Old Wine in the New Bottle: Revitalisasi Karang 
Taruna dan Pramuka untuk Menangkal Ekstremisme- 
Kekerasan", Convey Report, Vol. 1, No. 7, 2018. 


Tan, Charlene. “Educative Tradition and Islamic Schools 


30 


in Indonesia”, Journal of Arabic and Islamic Studies, 
Vol. 14, 2014. 


Tim Penyusun Kementerian Agama. Moderasi Beragama. 
Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, 
2019. 

van Bruinessen, Martin (ed.). Contemporary Development 
in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative 
Turn”. Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 2013. 


Wahid, Din. “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia", 
Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic 
Studies, Vol. 21, No. 2, 2014. 


Woodward, Kathleen E. “Indonesian Schools: Shaping 
the Future of Islam and Democracy in a Democratic 
Muslim Country”, Journal of International Education 
and Leadership, Vol. 5, Issue 1, Spring 2015. 


Woodward, Mark. Rohmaniyah, Inayah. Amin, Ali dan 
Coleman, Diana. “Muslim Education, Celebrating 
Islam and Having Fun as Counter-radicalization 
Strategies in Indonesia,” Perspectives of Terrorism, 
Vol. 4, No. 4, 2010. 


Zarkasyi, Jaja dan Al-Asyhar, Thobib (eds.). Radikalisme 
Agama & Tantangan Kebangsaan. Jakarta: Direktorat 
Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2014. 


31 


Ucapan Terima Kasih 


Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia! 

Pengukuhan ini adalah bagian dari perjalanan 
hidup saya di bidang akademik, yang mewujud bukan 
semata hasil usaha saya. Ada proses panjang yang 
mewarnainya, semenjak dilahirkan hingga sekarang ini. 
Banyak peran dan kontribusi di luar diri saya yang ikut 
andil dalam ketercapaian pengukuhan ini. 

Untuk itu, pada kesempatan ini, perkenankan saya 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada Abah saya Almarhum, juga 
kepada Emih saya, Hj. Halimah, yang senantiasa berusaha 
dan berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya. Pada saat 
Emih hanya tamat Sekolah Rakyat sampai kelas empat, 
Emih saat itu memilik tekad dan niat yang kuat untuk 
tetap dan dapat menyekolahkan anak-anaknya, yang 
kini berjumlah delapan saudara, meskipun dalam kondisi 
ekonomi keluarga yang tidak memadai. Tekad dan 
niat yang kuat ini menjadi nilai berharga bagi saya dan 
keluarga. Untuk Emih, secara khusus saya lantunkan lagu 
karya Iwan Fals, atas jerih payah dan usahanya yang tak 
kenal lelah dalam menyekolahkan anak-anaknya: 


Ribuan kilo jalan yang kau tempuh 
Lewati rintang untuk aku anakmu 

Ibuku sayang masih terus berjalan 

Walau tapak kaki 

Penuh darah penuh nanah 


32 


Seperti udara 

Kasih yang engkau berikan 
Tak mampu 'ku membalas 
Ibu... 

Ingin kudekap 

Dan menangis di pangkuanmu 
Sampai aku tertidur 

Bagai masa kecil dulu 

Lalu doa-doa 

Baluri sekujur tubuhku 
Dengan apa membalas 
Ibu.... 

Untuk Istri saya tercinta, Nuning Hasanah, S.IP., M.IP., 
terima kasih atas kebersamaannya, yang selalu setia 
mendampingi saya, bahkan selalu mengingatkan saya 
untuk beristirahat ketika saya menulis di larut malam. 
Benarlah kata-kata bijak yang mengungkapkan “Di 
balik kesuksesan besar laki-laki (suami), ada peran besar 
perempuan (istri)” (dikutip dari Prof. Farida Hanum, 
makalah g Januari 2010). Untuk anak-anak saya tersayang 
(Kak Faza, Mas Fakhri dan Dik Faiz), terima kasih atas 
kesediaannya untuk membiarkan ayahnya mengerjakan 
tugas-tugas riset. “Maafkan ayahmu Nak, yang belum 
bisa menyediakan waktu secara maksimal untuk 
mendidik kalian”. 

Untuk Bapak-lbu mertua saya dan adik-adik ipar saya, 
terima kasih atas dorongan dan doanya selama ini. Mbah 
Ti yang selalu berdoa dan membaca al-Our'an untuk saya, 
agar SK Guru Besar saya segera dikeluarkan. Pengukuhan 


33 


ini merupakan wujud dari dikabulkannya doa kalian 
oleh Allah. 

Untuk sivitas akademika Kampus Moderasi IAIN 
Surakarta, Bapak Rektor Prof. Mudofir dan jajarannya, 
para guru besar, Ketua Senat dan anggotanya, pejabat 
struktural dan jajarannya, para dekan dan wakil dekan, 
para kaprodi dan sekprodi, serta semua kolega dosen, 
saya anugerahkan pengukuhan ini untuk keberhasilan 
percepatan proses transformasi kelembagaan menjadi 
UIN Raden Mas Said Surakarta. Semoga harapan besar ini 
dapat segera terwujud. 

Untuk kyai-kyai saya: KH. Enang Fathullah Pesantren 
Asy-syu'abiyah Ciasem Subang, Almagfurlah KH. Mama 
Syaerozi Pesantren Assalafie Ciwaringin Cirebon, 
Almagfurlah KH. Mama Ajengan Alit Pesantren As-Su'ada 
Cijerah Bandung, dan KH. Mama Yazid Bustomi Pesantren 
Bustanul Wildan Cileunyi Bandung, terima kasih yang 
sudah mendidik saya untuk tetap menjadi “santri” di 
manapun berada. Pengukuhan ini merupakan bagian 
dari cerminan kitab Ta'limul Muta'allim agar saya terus 
untuk menambah ilmu setiap hari. 

Untuk para guru dan dosen-dosen saya: di SDN 
Karang Taruna Ciasem Subang, MTsN Ciwaringin Cirebon, 
PGAN Bandung, IAIN (sekarang UIN) Sunan Gunung Djati 
Bandung, Program Magister Pascsarjana IAIN (sekarang 
UIN) Sunan Kalijaga, dan Program Doktor Studi Islam 
UIN Sunan Kalijaga Yogykarta, yang salah satunya 
adalah Anggota Senat IAIN, yaitu Prof. Musa Asy'ari. 
Terimalah penghargaan saya yang sebesar-besarnya, atas 
kesediannya untuk membuka cakrawala intelektualitas 
saya, sehingga hari ini dikukuhkan sebagai guru besar. 


34 


Untuk teman-teman seangkatan, baik di pesantren 
ataupun madrasah, mulai dari tingkat dasar hingga 
program doktoral, terima kasih atas komunikasi yang 
hingga saat ini masih terjalin melalui grup WA. Kalian 
adalah inspirasi saya untuk terus berkarir di bidang 
akademik. Tanpa kalian yang selalu penuh dengan canda 
dan tawa di WA, kehidupan ini menjadi kurang menarik 
dan kurang daya dorong. 

Untuk teman-teman dan warga di komunitas: di MWC 
NU Kartasura, para Kader Penggerak NU Solo Raya sesi 
perguruan tinggi Angkatan 2019, para warga Manggisan 
RT 3 Kartasura, Takmir Masjid Nurul Iman, Takmir Masjid 
al-Maghfiroh dan pengurus Musholla As-Sholihin, terima 
kasih atas support dan silaturahminya, meskipun kadang- 
kadang saya harus “meninggalkan” kegiatan sosial- 
keagamaan, karena ada kepentingan lain yang harus 
dikerjakan. 

Untuk kalian semua, tamu undangan, para rektor, 
mitra kerja, serta orang-orang yang pernah bersinggungan 
dengan saya, baik secara akademik maupun non- 
akademik, pengukuhan ini adalah bagian dari pengabdian 
saya untuk NKRI dan moderasi Islam. 

Akhirnya, hanya kepada Allah kita kembali. Semoga 
semua perjuangan moderasi ini dicatat sebagai amal salih 
oleh Allah swt. Amin Ya Rabbal "Alamin. Wa Allah al- 
Muwaffig ila agwam al-tharig. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


35 


A. 


Biodata Penulis 


Identitas Diri 

Nama : Toto Suharto 

NIP : 19710403 199803 1 005 

NIDN : 2003047104 

No. Serdos : 112 1024 1 150 1110 

Tempat/Tgl. Lahir : Ciasem, o3 April 1971 

Pangkat/Gol./Ruang : Pembina (IV/a) 

Jabatan Fungsional : Guru Besar Ilmu Filsafat 
Pendidikan Islam 

Jabatan Struktural : Dekan FAB 2019- 
Sekarang 

Alamat Rumah : Manggisan RT 3/og Kel. 
Kartasura Sukoharjo 

Alamat Instansi : Fak. Ilmu Tarbiyah IAIN 
Surakarta Jl. Pandawa 
Pucangan Kartasura 
Sukoharjo 

Alamat E-mail : tosuh77@gmail.com 

Scopus ID : https://www.scopus.com/ 

authid/detail.uri?authorld-57199231286 

Academia.edu : https://iain-surakarta. 


academia.edu/TotoSuharto 

Google Scholar 
(https://scholar.google.co.id/citations?user-2GV51ms 
AAAAJ&hl-id) 


Orcid ID : https://orcid.org/o000-0001- 
8351-9067 
Sinta ID : http://sinta2.ristekdikti.go.id/ 


authors/detail?id-14380 &view-overview 


36 


Researchgate.net : https://www.researchgate. 

net/profile/Toto. Suharto2/research 

Isteri : Nuning Hasanah, S.IP., M.IP. 

Putera : Muhammad Faza Adzkiya R. 
Muhammad Abgariya Fakhri 
Muhammad Kaisa Faiz 


B. Pendidikan Formal 

1. Sekolah Dasar Negeri Karang Taruna, Ciasem 
Subang (1984) 

2. MTsN Ciwaringin, Cirebon (1987) 

3. PGAN Bandung (1990) 

4. Pendidikan Bahasa Arab (S1) IAIN Sunan Gunung 
Djati Bandung (1996) 

5. Magister Pendidikan Islam (S2) IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2002) 

6. Doktor Studi Islam (S3) UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2011). 


C. Pendidikan Nonformal 

1. Pesantren Asyu'aibiyah, Ciasem Baru Subang (1978- 
1984/KH. Enang Fathullah) 

2. Pondok Pesantren Assalafie, Ciwaringin Cirebon 
(1984-1987/KH. Mama Syaerozie) 

3. Pondok Pesantren Assu'ada, Cijerah Bandung (1987- 
1990/KH. Mama Alit) 

4. Pondok Pesantren Bustanul Wildan, Cileunyi 
Bandung (1241-124./KH. Akang Yazid Bustomi). 


D. Penghargaan 
1. Dosen Teladan Nasional PTKI 2015 dalam Bidang 


37 


Studi Islam dari Menteri Agama RI, Desember 2015. 
2. Satyalancana 20 Tahun dari Presiden Republik 
Indonesia, Nopember 2018. 


Pengalaman Pekerjaan, Jabatan dan Organisasi 

1. Dosen IAIN (sekarang UIN) Raden Fatah 
Palembang 1998-2010 

. Dosen IAIN Surakarta 2010-sekarang 

3. Asesor Madrasah Satu Atap MCPM-AIBEP dari 
AusAID (Maret-Agustus 2008) 

4. Kepala Unit Penerbitan dan Jurnal FTB IAIN 

Surakarta (2011-2015) 

Ketua Jurusan PBA IAIN Surakarta (2015-2019) 

Dekan FAB IAIN Surakarta (2019-sekarang) 

Reviewer Nasional Penelitian pada PTKI (2018- 

sekarang) 

8. Sekretaris Konsorsium Keilmuan IAIN Surakarta 
(2016-sekarang) 

9. Asesor PLPG/PPG (2009-sekarang) 

10. Editor-in-Chief Indonesian Journal of Islamic 
Literature dan Muslim Society (2016-sekarang) 

11. Reviewer dan Editor Jurnal: Heliyon (Elsevier-01), 
Intizar (UIN Palembang), Tadrib (UIN Palembang), 
Belajea (IAIN Curup), JPI (UIN Bandung), Alsinatuna 
(IAIN Pekalongan), Al-Galam (UIN Banten), 
Concienca (PPs UIN Palembang), IJNI (PPs UIN 
Bandung), Al-Tahrir (IAIN Ponorogo), Leksema 
(IAIN Surakarta), Journal of Malay Islamic Studies 
(UIN Palembang), Hunafa (IAIN Palu), International 
Journal of Contemporary Islamic Education (IAIN 
Palu), dan Kawalu (UIN Banten). 


aw 


38 


12. Pengurus LP Ma'arif MWC NU Kartasura Sukoharjo 
(2016-2021) 

13. Pengurus Satuan Kerja Riset, Kajian Strategis dan 
Publikasi Ilmiah, Asosiasi Dosen Nahada (ADN) 
Wilayah Jawa Tengah dan DIY. 

14. Anggota Ittihadu Mudarrisi al-Lughah al-'Arabiyah 
(IMLA). 


Karya Tulis Ilmiah (Monograf, Buku, Editor, 
Terjemahan, Artikel Jurnal, Artikel dalam Buku, dan 
Artikel Online) 


1996 


1999 


2002 


2002 


Toto Suharto, “'Ilaj al-Nisyan fi 'Ilm al-Nafs 
al-Islami”, Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah 
IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1996). 
Toto Suharto, “Pola Migrasi Pedagang 
Burjo di Yogyakarta” Laporan Penelitian 
Metodologi Penelitian Sosial di Bawah 
Bimbingan Prof. Dr. Sjafri Sairin, 1999). 

Toto Suharto, “Teori-Teori Sejarah Ibnu 
Khaldun dan Implikasinya pada Penulisan 
Sejarah Pendidikan Islam", Tesis Magister 
Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2002). 

Toto Suharto, “Historiografi Ibnu Khaldun: 
Telaah Metode dan Corak Penulisan 
Sejarah", Tamaddun: Jurnal Kebudayaan 
dan Sastra Islam (Fak. Adab IAIN Palembang), 
No. 2/Volume II/Juli 2002, hal. 151-164 (Belum 
Terakreditasi). 


39 


2002 


2002 


2002 


2002 


2003 


2003 


Toto Suharto, “Sejarah Sosial Perspektif 
Ibnu Khaldun", Thagafiyyat: Jurnal Bahasa, 
Peradaban dan Informasi Islam (Fak. Adab 
IAIN Yogyakarta), Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 
2002, hal. 51-71 (Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Tradisi Intelektualisme dalam 
Islam: Sebuah Transformasi", Hermeneia: 
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner (Program 
Pascasarjana IAIN Yogyakarta), Vol. 1, No. 
2, Juli-Desember 2002, hal. 225-240 (Belum 
Terakreditasi). 

TotoSuharto, “Islam, Negara,dan Masyarakat: 
Gagasan Zafar dan Bazargan Tentang 
Konsep Demokrasi", Jurnal Pembaruan 
Pemikiran Islam ALAMA (Lingkaran Studi 
Islam Jembatan Besi dan Alumni Thawalib 
di Jogjakarta), Vol. 1, No. 1, September 2002, 
hal. 79-91 (Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Gerak Sejarah Menurut Ibnu 
Khaldun: Telaah Filsafat Sejarah Spekulatif”, 
Intizar: Jurnal Kajian Agama Islam dan 
Masyarakat (Pusat Penelitian IAIN Raden 
Fatah Palembang), Vol. 9g, No. 2, Desember 
2002, hal. g1-gg (Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis 
Ibnu Khaldun (Cet. I: Yogyakarta: Fajar 
Pustaka, 2003). 

W.Montgomery Watt, Sejarah Perkembangan 
Islam di Eropa, alih bahasa Abdullah Idi, 
penyunting Toto Suharto dkk. (Cet. I: 


40 


2003 


2003 


2003 


2003 


2004 


Yogyakarta: Pustaka Raja, 2003). 

Toto Suharto, “Pendekatan Sejarah dalam 
Pandangan Ibnu Khaldun", Khazanah: Jurnal 
Ilmu Agama Islam (Program Pascasarjana 
IAIN Bandung), Vol. 1, No. 3, Januari-Juni 
2003, hal. 409-432 (Belum Terakreditasi). 
Toto Suharto, “Peta Studi Islam di Indonesia 
(1980-2000)", Khazanah: Jurnal Ilmu Agama 
Islam (Program Pascasarjana IAIN Bandung), 
Vol. 1, No. 4, Juli-Desember 2003, hal. 691-712 
(Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Kebenaran Ilmiah dalam 
Perspektif Filsafat Ilmu: Telaah Komparatif 
Epistemologi Rasionalisme dan Empirisme", 
Istinbath: Jurnal Kajian Keislaman dan 
Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi 
Agama Islam  (Kopertais Wilayah VII 
Sumbagsel), No. 2/Th. Il//Desember 2003, hal. 
91-10 (Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Pembentukan Civil Society 
Melalui Demokratisasi Pendidikan", Jurnal 
Pendidikan Islam Ta'dib (Fak. Tarbiyah IAIN 
Raden Fatah Palembang), Vol. VII, No. o1, 
Juni 2003, hal. 1-12 (Belum Terakreditasi). 
Toto Suharto, “Yoga Sebagai Sistem Filsafat 
dalam Hinduisme”, Religi: Jurnal Studi 
Agama-Agama (Perbandingan — Agama 
Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga), Vol. 
II, No. 1, Januari 2004, hal. 85-94 (Belum 
Terakreditasi). 


41 


2004 


2004 


2005 


2005 


2005 


2005 


Toto Suharto, “Pergeseran Peradaban 
Menurut Arnold J. Toynbee dan Implikasinya 
pada Peradaban Islam", Profetika: Jurnal 
Studi Islam (Program Magister Studi Islam 
UMS), Vol. 6, No. 1, Januari 2004, hal. 119-138 
(Terakreditasi Nasional B). 

Toto Suharto, “Ma'had  Ittihad al-Islam 
(Persis) 1984-1996 wa al-Ta'lim al-Gaim 'ala 
Da'amah al-Mujtama'"”, Studia Islamika: 
Indonesian Journal for Islamic Studies (PPIM 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 11, No. 
1, 2004, hal. 145-166 (Terakreditasi Nasional 
A). 

Toto Suharto dkk. (eds.), Rekonstruksi dan 
Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam. (Cet. 
I: Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005). 
Toto Suharto, “Pembaruan Pendidikan 
Islam: Telaah Cita-Cita dan Lembaga", dalam 
Toto Suharto dkk. (eds.), Rekonstruksi dan 
Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam. (Cet. 
I: Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), 
hal. 3-21. 

Toto Suharto, “Manusia dan Potensi 
Pendidikannya dalam Perspektif Filsafat 
Pendidikan Islam", Jurnal Pendidikan Islam 
Ta'dib (Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah 
Palembang), Vol. X, No. o1, Edisi Juni 2005, 
hal. 93-106 (Terakreditasi Nasional C). 

Toto Suharto, “Formulasi Konsep Pendidikan 
Berbasis Masyarakat: Pesantren Sebagai 


42 


2005 


2005 


2006 


2006 


2006 


2006 


2006 


Model", Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam 
(Program Pascasarjana IAIN Bandung), Vol. 
2, No. 8, Juli-Desember 2005, hal. 343-370 
(Terakreditasi Nasional B). 

Toto Suharto, “Konsep Dasar Pendidikan 
Berbasis Masyarakat”, Cakrawala Pendidikan: 
Jurnal Ilmiah Pendidikan (LPM Universitas 
Negeri Yogyakarta), Nopember 2005, Th. 
XXIV, No. 3, hal. 323-346 (Terakreditasi 
Nasional B). 

Toto Suharto, “Rekonstruksi Pemikiran 
Pendidikan Islam: Telaah Pemikiran 
Muhammad Igbal", Hermeneia: Jurnal Kajian 
Islam Interdisipliner (Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga), Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2005, 
hal. 291-310 (Terakreditasi Nasional B). 

Toto Suharto, “Historiografi Ibnu Khaldun", 
Laporan Penelitian Individual DIPA IAIN 
Raden Fatah, 2006). 

Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. 
I: Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006). 

Abdullah Idi dan Toto Suharto, Revitalisasi 
Pendidikan Islam (Cet. I: Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2006). 

Abdullah Idi, Bangka: Sejarah Sosial Cina 
dan Melayu, editor Toto Suharto (Cet. I: 
Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006). 

Toto Suharto, “Dinamika Pemikiran Islam di 
Indonesia: Telaah Antologik-Paradigmatik", 
dalam Suyitno dkk. (eds.), Islam Dinamis: 


43 


2007 


2007 


2007 


2007 


2007 


2008 


2008 


Menggali Makna Mengurai Wacana (Cet. I: 
Palembang: Pascasarjana IAIN Raden Fatah- 
Rambang Press, 2006), hal. 101-128. 


Toto Suharto, “Paradigma Pembaruan 
Pemikiran Islam di Indonesia 199o-2005", 
Laporan Penelitian Individual DIPA IAIN 
Raden Fatah Palembang, 2007). 

Fuad Baali, Teori-Teori Sosiologi Ibnu 
Khaldun, alih bahasa Toto Suharto dan Basri 
(Cet. I: Bangka: Shiddig Press, 2007). 

Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam: 
Buku Ajar untuk Fakultas Tarbiyah (Cet. I: 
Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007). 
Toto Suharto, “Urgensi Studi Sejarah 
Pendidikan! slam” Nadwa: Jurnal Pendidikan 
Islam (Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo 
Semarang), Vol. 1, No. 1, Mei 2007, hal. 39-57 
(Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Mengenal Pemikiran Ibnu 
Khaldun” Pengantar Penerjemah untuk Fuad 
Baali, Teori-Teori Sosiologi Ibnu Khaldun, 
alih bahasa Toto Suharto dan Basri (Cet. I: 
Bangka: Shiddig Press, 2007), hal. vii-xvii. 
Toto Suharto dan Muhammad Isnaini, 
“Community-BasedEducationdalamTinjauan 
Pendidikan Kritis: Suatu Kajian Politik 
Pendidikan” Laporan Penelitian Kompetitif, 
DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Depag RI, 2008). 

Toto Suharto dan Nor Huda (eds.), Arah 


At 


2008 


2008 


2008 


2008 


2009 


Baru Studi Islam di Indonesia: Teori dan 
Metodologi (Cet. I: Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2008). 

Toto Suharto, “Historiografi Konvensional: 
Kritik Metodologis Terhadap Tiga Karya 
Sejarah Pendidikan Islam", Thagafiyyat: 
Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 
(Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fak. 
Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 
9, Edisi No. 1, Januari-Juni 2008, hal. 171-191 
(Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Pengaruh Filsafat 
Posmodernisme dalam Pendidikan”, Jurnal 
Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi 
(Jurusan Agidah dan Filsafat Fak. Ushuluddin 
UIN Sunan Kalijaga), Vol. 8, No. 1, Januari 
2008, hal. 22-37 (Terakreditasi Nasional A). 
Toto Suharto, “Tren Baru Studi Islam di 
Indonesia: Menuju Teo-antroposentrisme", 
dalam Toto Suharto dan Nor Huda (eds.), 
Arah Baru Studi Islam di Indonesia: Teori 
dan Metodologi (Cet. I: Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2008), hal. 13-39. 

Toto Suharto, “Visi Politis Pendidikan dalam 
Tinjauan Pendidikan Kritis” dalam Toto 
Suharto dan Nor Huda (eds.), Arah Baru Studi 
Islam di Indonesia: Teori dan Metodologi 
(Cet. I: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 
hal. 209-232. 

Musnur Hery, Memahami Teks Agama: 


45 


2009 


2009 


2009 


2009 


2010 


2010 


Interrelasi Hermeneutika Barat dan Islam, 
editor Toto Suharto (Cet. I: Yogyakarta: Idea 
Press, 2009). 

Indrayanto dkk., Pengantar Administrasi 
Pendidikan, editor Toto Suharto (Cet. I: 
Yogyakarta: Idea Press, 2009). 

Toto Suharto, “Paradigma Pembaruan 
Pemikiran Islam di Indonesia 1990-2005”, 
Intizar: Jurnal Kajian Keislaman dan 
Kemasyarakatan (Pusat Penelitian IAIN 
Raden Fatah Palembang), Vol. 15, No. 1, Juni 
2009, hal. 39-68 (Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto dan Muhammad Isnaini, 
“Community-BasedEducationdalamTinjauan 
Pendidikan Kritis”, ISTIORA: Jurnal Penelitian 
Islam Indonesia (Direktorat Pendidikan 
Tinggi Islam, Depag RI), Vol. 08, No.o1, 2009, 
hal. 133-178 (Belum Terakreditasi). 

Toto Suharto, "Mengukuhkan Pentingnya 
Pluralisme Budaya dalam Berasimilasi", 
dalam https://megapolitan.kompas.com/ 
read/2009/06/19/01312269/mengukuhkan. 
pentingnya.pluralisme.budaya.dalam. 
berasimilasi 

Noor Huda dan Toto Suharto (eds.), Wajah 
Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, 
Hukum, dan Pendidikan (Cet. I: Yogyakarta: 
Idea Press-Corpus Jogjakarta, 2010). 

Toto Suharto, “Kebijakan Akreditasi 
Madrasah Swasta di Masa Orde Baru" dalam 


46 


Noor Huda dan Toto Suharto (eds.), Wajah 
Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, 
Hukum, dan Pendidikan (Cet. I: Yogyakarta: 
Idea Press-Corpus Jogjakarta, 2010), hal. 221- 


239. 


2011Toto Suharto, “Pesantren Persatuan Islam 1983- 


2011 


2011 


2011 


2011 


1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis 
Masyarakat”, Disertasi Doktor pada Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011. 

Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Edisi 
Baru: Cet. Is Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2011) 

Toto Suharto, “Takwin al-Jumlah al- 
Ta'ajjubiyyah:DirasahNahwiyyah fial-Lughah 
al-'Arabiyyah”, At-Tarbawi: Jurnal Kajian 
Pendidikan Islam (Jurusan Tarbiyah STAIN 
Surakarta), Vol. 9g, No. 2, Nopember 2010- 
April 2011, hal. 253-263 (Tidak Terakreditasi). 
Toto Suharto, “Melacak Pemikiran 
Poskolonialisme Sartre: Pengantar Sartre 
untuk The Wretched of the Earth Karya 
Fanon", Esensia: Jurnal Ilmu-llmu Ushuluddin 
(Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan 
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga), Vol. 
XIl, No. 2, Juli 2011, hal. 213-222 (Tidak 
Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Membina Keluarga Muslim 
di Era Global: Pergumulan antara Tradisi 
dan Modernitas", Al-Musawa: Jurnal Studi 
Gender dan Islam (PSW UIN Sunan Kalijaga 


47 


2011 


2011 


2012 


2012 


2012 


2012 


Yogyakarta), Vol. 10, No. 2, Juli 2011, hal. 205- 
214 (Tidak Terakreditasi). 

Toto Suharto, “Kontribusi Pesantren 
Persatuan Islam bagi Penguatan Pendidikan 
Islam di Indonesia”, Millah: Jurnal Studi 
Agama (Magister Studi Islam UII Yogyakarta), 
Vol. XI, No. 1, Agustus 2011, hal 109-133 
(Terakreditasi Nasional). 

Toto Suharto, “Kebijakan Pendidikan 
Madrasah di Masa Orde Baru", El-Hayah: 
JurnalPendidikanIslam(ProgramPascasarjana 
IAIN Surakarta), Vol. 1, No. 2, Desember 2011, 
hal. 5-20 (Tidak Terakreditasi). 

Toto Suharto, "Sekolah sebagai Pilihan 
Ideologis”, Harian Umum SOLOPOS, Selasa 
19 Juni 2012. 

Toto Suharto, Pendidikan — Berbasis 
Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat 
dalam Pendidikan (Cet. I: Yogyakarta: LkiS, 
2012): 

Toto Suharto dan Purwanto (editors), 
Prosiding Seminar Internasional Pendidikan 
Islam dan Hak Asasi Manusia (Cet. I: Surakarta: 
Fataba Press, 2012). 

Toto Suharto, “Pendidikan Kritis dalam 
Perspektif Epistemologi Islam: Kajian atas 
Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Kritis” 
dalam Nur Kholis dan Imas Maesaroh 
(editors), Conference Proceedings Annual 
International Conference on Islamic Studies 


48 


2012 


2012 


2012 


2013 


(AICIS) XII (Surabaya: AICIS-IAIN Sunan 
Ampel, 2012), hal. 258-278. 

Toto Suharto, “Pembelajaran Ekstrakurikuler 
Agama Islam di SMA MTA (Majlis Tafsir 
Al-Our'an) Surakarta: Analisis Ideologi 
Pendidikan” Laporan Penelitian Kompetitif 
Individual, Puslitbang Pendidikan Agama 
dan Keagamaan Kemenag RI. 

TotoSuharto, “Kesadaranyang Bertentangan 
sebagai Bentuk Resolusi Konflik dalam 
Pendidikan: Pengalaman Pesantren 
Persatuan Islam di Masa Orde Baru", Analisis: 
Jurnal Studi Keislaman (IAIN Raden Intan 
Lampung), Vol. XII, No. 2, Desember 2012, 
hal. 447-476 (Terakreditasi Nasional). 
TotoSuharto, “ImplikasiKebijakanPendidikan 
Era Soeharto pada Eksistensi Madrasah", 
Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Islam 
(Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD 
Bandung-Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam/ 
ASPI Indonesia), Vol. XXVII, No. 3, 2012/1433, 
hal. 365-382 (Tidak Terakreditasi). 

Toto Suharto, “"Al-Nizam al-Madrasi fi al- 
Ma'had al-Taglidi: Dirasah Tarikhiyyah 'an 
Nash'ati Mafhum al-Madrasah fi al-Ma'had”, 
Paper dipresentasikan pada The Second 
International Symposium on Empowering 
Madrasa in the Global Context, Puslitbang 
Penda Kementerian Agama, di Hotel Horison 
Bekasi, tanggal 3-5 September 2013. 


49 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


Toto Suharto, Shofwan Anwar AR dan 
Suparmin, “Peta Kajian Kependidikan Islam 
di PTAIN: Studi atas Skripsi Sarjana Prodi PAI 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Surakarta 2008-2013”, Laporan Penelitian 
Kolektif Kompetitif, Dibiayai dari BOPTN 
FITK IAIN Surakarta Tahun 2013. 

Suparmin, Toto Suharto, Saiful Islam dan 
Nuning Hasanah, “Pemetaan Ayat-ayat Al- 
Our'an Berdasarkan Rumpun Ilmu Agama 
sebagaimana dalam UU No. 12/2012 tentang 
Pendidikan Tinggi Perspektif Paradigma 
Integrasi-Interkoneksi"”, Laporan Penelitian 
Kompetitif Sosial Keagamaan, Dibiayai dari 
DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 
Kemenag RI Tahun 2013. 

Toto Suharto, Pendidikan Berbasis 
Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren 
Persatuan Islam (ISBN 978-602-99o30o-3-4: 
Cet. I: Surakarta: FATABA Press, 2013). 

Toto Suharto, “Hijrah Nabi dalam Kacamata 
Toynbee” dalam  http://fitk.iain-surakarta. 
ac.id/hijrah-nabi-dalam-kacamata-toynbee/ 

Toto Suharto, “Pendidikan Islam Perlu 
Revitalisasi?” dalam http://fitk.iain-surakarta. 
ac.id/revitalisasi-pendidikan-islam/ 

Toto Suharto dan Imam Makruf (eds.), 
Prosiding Seminar Hasil Penelitian: Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta: 
Membangun Program Studi Unggul, Bermutu 


50 


2013 


2013 


2014 


2014 


2014 


2014 


dan Kompetitif (ISBN 978-602-1242-03-2: Cet. 
I: Sukoharjo: FATABA Press, 2013). 

Toto Suharto dan Suparmin, Pendidikan Kritis 
dalam Perspektif Islam: Kajian Epistemologis 
(ISBN 978-602-99o30o-2-7: Cet. I: Sukoharjo: 
FATABA Press, 2013). 

Toto Suharto, “Epistemologi Pendidikan 
Islam: Studi Kurikulum SMA MTA Surakarta", 
Jurnal Pendidikan Islam (FITK UIN Sunan 
Kalijaga), Vol. Il, No. 2, Desember 2013/1435, 
hal. 241-261 (Tidak Terakreditasi) 

Suparmin dan Toto Suharto, Ayat-Ayat 
al-Gur'an tentang Rumpun Ilmu Agama: 
Perspektif Epistemologi Integrasi- 
Interkoneksi (ISBN g78-602-1242-14-8: Cet. I: 
Sukoharjo: FATABA Press, 2014). 

Toto Suharto, “Membedah Sisi Filosofis Relasi 
Islam dan Demokrasi", catatan editor untuk 
Imam Sukardi, Relasi Islam dan Negara: 
Kajian Filsafat Politik Islam (Cet. I: Sukoharjo: 
FATABA Press, 2014), hal. v-xix. 

Toto Suharto, "Rumpun Ilmu Agama dalam 
Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan 
Studi Islam Kontemporer di UIN" Paper 
dipresentasikan pada Seminar Internasional 
Pendidikan Islam dengan tema “Trends in 
Islamic Education", diselenggarakan oleh 
FITK UIN Sunan Ampel Surabaya, pada 23-24 
Mei 2014 di Hotel Utami, Sidoarjo. 

Toto Suharto, “Teo-Demokrasi Berbasis 


51 


2014 


2014 


2014 


Pertanggungjawaban: Studi Komparatif 
atas Respons S.M. Zafar dan Mehdi 
Bazargan tentang Sistem Pemerintahan 
Islam”, Walisongo: Jurnal — Penelitian 
Sosial Keagamaan (LP2M IAIN Walisongo 
Semarang), Vol. 22, No. 1, Mei 2014, hlm. 39- 
56 (Terakreditasi Dikti 2014). 

Toto Suharto, “Bayn ma'had Tebuireng 
wa Madrasat Manba' al-'Ulum: Dirasah 
tarikhiyyah 'annash'at mafhum 'Al-Madrasah 
fi al-Ma'had'”, Studia Islamika: Indonesian 
Journal for Islamic Studies (PPIM UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta), Vol. 21, No. 1, 2014, 
hlm. 149-173 (Terakreditasi Dikti A, Jurnal 
Internasional Bereputasi). 

Toto Suharto dan Khuriyah, “The Scientific 
Viewpoint in Islamic State University in 
Indonesia”, Jurnal Pendidikan Islam (dulu 
Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Islam 
(Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD 
Bandung-Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam/ 
ASPI Indonesia), Vol. 1, Number 1, June 2014 
M/1435 H, hlm. 64-80 (Terakreditasi Dikti 
2014). 

Toto Suharto dan Suparmin, “Kajian 
Kependidikan Islam di Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri”, At-Tarbawi: 
Jurnal Kajian Kependidikan Islam (FITK IAIN 
Surakarta), Vol. 12, No. 2, Mei 2014, hal. 269- 
292 (Tidak Terakreditasi). 


52 


2014 


2014 


2014 


2014 


2014 


Toto Suharto, Ja'far Assagaf dan Saiful Islam, 
“Membendung Arus Paham Keagamaan 
Radikal: Analisis Ideologi atas Materi 
Kurikulum dalam Buku Muslim Integral: Buku 
Program Pendampingan Pengembangan 
Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) Fakultas 
Tarbiyah dan Bahasa Periode 2012/2013" 
Laporan Penelitian Kolektif Kompetitif 
Berkelanjutan, Dibiayai dari BOPTN FITK IAIN 
Surakarta Tahun 2014. 

Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam: 
Menguatkan Epistemologi Islam dalam 
Pendidikan, Edisi Revisi (ISBN: g78-602-313- 
018-4: Cet. I: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2014). 

Toto Suharto, "Studi Islam di Era Multikultural: 
Respons UIN terhadap Kebijakan Rumpun 
Ilmu Agama”, Paper dipresentasikan pada 
14” Annual International Conference on 
Islamic Studies (AICIS), di Grand Senyiur 
Hotel, Balikpapan, tanggal 21-24 Nopember 
2014. 

Toto Suharto dan Ja'far  Assagaf, 
“Membendung Arus Paham Keagamaan 
Islam Radikal di Kalangan Mahasiswa PTKIN”, 
Jurnal Pemikiran Islam al-Tahrir (STAIN 
Ponorogo), Vol. 14, No. 1, Mei 2014, hlm. 157- 
180 (Terakreditasi Dikti 2010). 

Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan 
Muhammadiyah dan NU sebagai Potret 


53 


2014 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


Pendidikan Islam Moderat di Indonesia", 
Islamica: Jurnal Studi Keislaman (Pascasarjana 
UIN Sunan Ampel), Vol. 9, No. 1, September 
2014, him. 81-109 (Terakreditasi Dikti 2012). 
Toto Suharto, Pendidikan Islam Kritis: 
Menuju Rehumanisasi Pendidikan Islam 
(ISBN 9g78-602-1230-58-9: Cet. I: Yogyakarta: 
CV. Hidayah, 2014). 

Toto Suharto, Organic Community-Based 
Education: Pesantren Persatuan Islam 1983- 
1997, First Edition (ISBN 9g78-602-1242-33-9: 
Sukoharjo: FATABA Press, 2015). 

Toto Suharto, “Islam Moderat untuk Islam 
Nusantara", Solopos, 29 Juli 2015. 

Toto Suharto, “In Search of Moderate Islamic 
Education in Indonesia: The Educational Ideas 
of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama", 
Paper presented at 15" Annual International 
Conference on Islamic Studies (AICIS) in 
Manado, North Sulawesi at 3-6 September 
2015. 

Toto Suharto, Nor Huda dan Safarina HD, 
“Mengkaji Islam dari Perspektif Ilmu-llmu 
Sosial”, Catatan Editor untuk Abdullah Idi, 
Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan 
Pendidikan dalam Perubahan Sosial (ISBN 
978-602-72813-2-5: Cet. I: Yogyakarta: LKIS, 
2015), him. v-xvi. 

Ja'far Assagaf, Toto Suharto dan Suparmin, 
“Pendidikan Islam Moderat di Indonesia: 


54 


2015 


2015 


2016 


2016 


Analisis Ideologi atas Lembaga Pendidikan 
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di 
Wilayah Surakarta”, Laporan Penelitian 
Kompetitif Kolektif, Didanai dari DIPA 
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag 
RI, 2015. 

Toto Suharto, “The Paradigm of Theo- 
Anthropo-Cosmocentrism: Reposition of the 
Cluster of Non-iIslamic Studies in Indonesian 
State Islamic Universities” Walisongo: 
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (LP2M 
IAIN Walisongo Semarang), Vol. 23, No. 2, 
November 2015, hlm. 251-282 (Terakreditasi 
Dikti 2014). 

Toto Suharto, “Rumpun Ilmu Agama dalam 
Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Studi 
Islam Kontemporer di UIN” dalam Kusaeri 
dkk. (eds.), Prosiding Halagoh Nasional dan 
Seminar Internasional Pendidikan Islam, Cet. 
I, (Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
(FTK) UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 
11-27. 

Toto Suharto, “Kontestasi Ideologi antara 
Pendidikan Nasional dan Pendidikan 
Islam Transnasional di Indonesia", 
paper dipresentasikan pada 16” Annual 
International Conference on Islamic Studies 
(AICIS) 2016, pada 1-4 November 2016 di IAIN 
Raden Intan, Bandar Lampung. 

Toto Suharto, “Indonesianization of Islam: 


55 


2016 


2016 


2016 


2017 


2017 


The Role of Islamic Educational Institutions 
in strengthening the Moderate Islam in 
Indonesia”, Paper dipresentasikan pada 
1" International Conference on Islamic 
Education, diselenggarakan oleh ITTISAL 
pada 11-13 Oktober 2016 di Hotel Sunan, 
Surakarta. 

Ismail Yahya dan Toto Suharto (Eds.), Wacana 
Paradigma Keilmuan IAIN Surakarta (ISBN 
978-602-6402-25-7: Cet. I: Surakarta: BukuKu- 
Konsorsium Keilmuan IAIN Surakarta, 2016). 
Toto Suharto, “Paradigma Keilmuan Teo- 
Antropo-Kosmosentrisme: Menuju UIN(?) 
Surakarta” dalam Ismail Yahya dan Toto 
Suharto (Eds.), Wacana Paradigma Keilmuan 
IAIN Surakarta (ISBN g78-602-6402-25-7: Cet. 
I: Surakarta: BukuKu-Konsorsium Keilmuan 
IAIN Surakarta, 2016), hlm. 167-203. 

Toto Suharto, Zainul Abas dan Abdullah 
Faishol, “Kerangka Epistemologis Paradigma 
Keilmuan 'Gunungan Ilmu' IAIN Surakarta" 
Laporan Penelitian Kompetitif Kelompok, 
Didanai dari DIPA IAIN Surakarta, 2016. 

Toto Suharto, “Indonesianisasi Islam: 
Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga 
Pendidikan Islam di Indonesia", Al-Tahrir: 
Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 17, No. 1, 2017, 
hlm. 155-178 (Terakreditasi B). 

Toto Suharto, Zainul Abas, Abdullah Faishol, 
Gunungan Ilmu: Paradigma dan Kerangka 
Kurikulum IAIN Surakarta (ISBN 978-602- 


56 


2017 


2017 


2017 


2017 


2018 


6335-54-8: Cet. I: Yogyakarta: Idea Press, 
2017). 

Toto Suharto dan Ahmad Fauzi, "Analisis 
Kesalahan Sintaksis dalam Buku Teks Bahasa 
Arab untuk Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam", Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa 
Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 4, No.1, hlm. 
20-37. 

Toto Suharto, “Tingkat Pemahaman Islam 
Moderat Mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Surakarta" Laporan Penelitian 
Kompetitif Individual, Didanai dari DIPA IAIN 
Surakarta, 2017. 


Toto Suharto, Pendidikan Berbasis 
Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat 
dalam Pendidikan, Edisi Revisi (ISBN g78-602- 
74505-9-2: Yogyakarta: LKiS, 2017). 

Toto Suharto, “The Struggle of Moderate 
Islamic Education in Countering Radicalism: 
Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama 
in Surakarta  Residency, Indonesia", 
Paper dipresentasikan pada 17th Annual 
International Conference on Islamic Studies 
di Jakarta pada 20-23 November 2017. 

Toto Suharto, “Agama sebagai Sumber 
Konflik: Membaca Konflik Etno-Religius di 
Asia Tenggara: Pengantar Editor” untuk 
Abdullah Idi, Konflik Etno-Religius di Asia 


57 


2018 


2018 


2018 


2018 


2019 


Tenggara (ISBN 978-602-6610-55-3: Cet. I: 
Yogyakarta: LKiS, 2018), hlm. v-vii. 

Toto Suharto,  “Transnational Islamic 
Education in Indonesia: An Ideological 
Perspective”, Contemporary Islam, 12(2), 
2018, him. 101-122 (Indexed by Scopus, 
02 in Religious Studies). DOI: https://doi. 
org/10.1007/511562-017-0409-3 Online: 
https://link.springer.com/article/10.1007/ 
$11562-017-0409-3 
TotoSuhartodanJa'farAssagaf,“Indonesianisasi 
Pendidikan Islam: Respons Madrasah Swasta 
terhadap Kebijakan Pendidikan Islam Moderat 
di Kabupaten Sukoharjo", Laporan Penelitian 
Kompetitif Kelompok, Didanai dari DIPA IAIN 
Surakarta, 2018. 

Toto Suharto, “PemetaanAyat-ayatAl-Our'an 
tentang Rumpun Ilmu Agama Perspektif 
Paradigma Intgerasi-Interkoneksi”, Intizar, 
Vol. 24, No. 1, 2018, hlm. 83-102. (Terindeks 
DOA)). 

Giyoto, Toto Suharto, Ika Sulistyarini, 
“Pengembangan Model Pembentukan 
Kompetensi Kepribadian Berbasis Pesantren 
bagi Peserta PPG PTKIN Se-Jawa Tengah", 
Laporan Penelitian Kompetitif  Global/ 
Internasional, Didanai dari DIPA Direktorat 
Pendidikan Tinggi Islam 2018. 

Giyoto, Toto Suharto, Ika Sulistyarini, 
Habituasi Kepribadian Calon Guru Berbasis 


58 


2019 


2020 


Pesantren: Model Pengembangan bagi 
Asrama PPG PTKIN (ISBN 9g78-623-7085-12-6: 
Cet. I: Yogyakarta: Idea Press, 2019). 

Toto Suharto, Hafidah, Muhammad Zaenuri, 
“Pramuka dan Religiositas Islam: Analisis 
Muatan Materi Keislaman pada Kurikulum 
Pramuka di Sekolah Islam Transnasional", 
Laporan Hasil Penelitian, DIPA BOPTN IAIN 
Surakarta. 

Toto Suharto, “Pengembangan Model 
Moderasi Beragama Berbasis Kurikulum ISRA 
pada Madrasah di Jawa Tengah", Penelitian 
Kompetitif Berbasis Keluaran, Puslitbang 
Penda dan Keagamaan, sedang berjalan (SK 
Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian 
Agama No. 385 Tahun 2010). 


Surakarta, 20 Februari 2020 


Penulis, 


Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. 


59 


Ny 


ENAK AA) 


NS 


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 


Raden Mas Sand 


SURAKARTA — INDONESIA 


Cr SEN NS 
UNEKA TUNGGNE 


SURAKARTA 


INSTITUYAGAMAYISLAMINEGERIISURAKARTA 
2020, 


